21 


ss 

MEMBEDAH AL AJURRUMIYYAH 

Penyusun Matan Al Ajurrumiyyah, As Syaikh Abu Abdillah Muhammad bin 
Muhammad bin Dawud As Shanhajy rahimahullah berkata : 

£^lb liiSl ,c£j*}\ Jaili» j* : 

Jenis-Jenis Kalam 

Al kalam adalah lafadz yang disusun yang berfaidah dengan menggunakan 

bahasa Arab. 


Tujuan pembelajaran : 

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan antum dapat : 

1. Menyebutkan dan memahami definisi kalam. 

2. Menyebutkan dan memahami definisi lafadz. 

3. Menyebutkan dan memahami definisi al murakkab. 

4. Menyebutkan dan memahami definisi al mufid. 

5. Menyebutkan dan memahami definisi bil wadh'i. 

6. Menyebutkan contoh kalimat yang bisa disebut sebagai kalam. 

Penjelasan : 

Akhi fillah, saudaraku yang semoga dirahmati oleh Alloh ta'ala. Di awal kitab, 
penulis menjelaskan definisi kalam. Apa maksud dari Kalam? Agar kita lebih 
mudah memahaminya, kita kembalikan ke bahasa Indonesia dulu. Dalam bahasa 
Indonesia, sebenarnya kalam itu sama dengan kalimat. Bagaimanakah kalimat 
di dalam bahasa Arab itu? 

Menurut definisi beliau, kalam itu harus mengandung empat hal berikut : 

JaiAJi : lafadz, maksudnya adalah suara yang mengandung sebagian huruf 

Hijaiyyah. Dalam bahasa kita sama dengan 'kata'. 

Sekarang ada pertanyaan, bagaimana kalau huruf Hijaiyyah itu bukan berupa 
suara, tapi berupa tulisan? Apa masih disebut sebagai kalam? Menurut para 


